


EPISODE 178 
RASA DARI RASA HOROR (6) 


UEH, BAU! 
AKU YANG SUKA 
CHEONGGUKJANG 
SAJA TIDAK TAHAN 
DENGAN BAUNYA. 


SEBENARNYA 
APA YANG TELAH 
KAMU LAKUKAN 


DENGAN INI? 
















CHEONGGUKJANG 
TIDAK MUNGKIN 
MENGELUARKAN 

RASA INI! PASTIADA 

SESUATUNYA... 


TAMBAHKAN 
“DURIAN’. 


DU, DURIAN? 
BUAH YANG 
BERKOMBINASIKAN 
RASA SURGA DAN 
BAU SETAN?! 


TAPLINI 
RASANYA 
SEPERTI TERTUTUP 
DAN BAUNYA 
JAUH LEBIH 
KUAT! 





= МЕ, MENGERIKAN! 
DARITADIYANG ADA = 
DIDALAM KANTUNG = 
PLASTIK HITAMITU = 
TERNYATA INI?! 


INI ADALAH 
KOMBINASI DUET DARI = 
RASA BAU!! TIDAK ADA 

MASAKAN YANG 
LEBIH MENGERIKAN 
DARI PADA ІМ!!! 


LIHATLAH, JULIAN. 
KOMPETISI INI 
DARI AWAL SUDAH 
SELESAL 





G, GIMANA NIH? 
DARIAWAL 
NAPOLEON SUDAH 
MENGUNGGULI! 














UUH, YANG 
SEPERTI 
LUMPUR INI 
APA? 


LIYA. POKOKNYA 
PASTI MASIH LEBIH 
MENDING DIBANDING 
PUNYA NAPOLEON... 








HAH? INI 
DI MANA? 


DASAR 
ANAK NGGAK 
BERGUNA! 





© 
25 

5<9 
«бй 
бәш 
23% 














... HAH, НАН. 
APA YANG 
TERJADI 
DENGANKU? 


BARUSAI 
SEMPAT TIDAK 
BERNAFAS! 









HEI, PAK GURU 
BARUSAN HAMPIR $ 
) MATIDANKAMU Í 
DI SEBELAHNYA 
NGAPAIN AJA?! 
? ЖЕ 
rf 
һ 
\ 


‚К 


Fr 








А APAITU 
SEBENARNYA? 
APA IDENTITAS 
DARIBENDA 


..- SELAMA INI AKU 
TERLALU BANGGA 
DENGAN DIRIKU SENDIRI 
SAMPAI MELUPAKAN 
DASAR DARI MAKANAN. 















NAMUN ВЕККАТ NASI GORENG KIMCHI, 


TEEN KARE, DOENJANG JJIGAE, 
TERJADI KEMARIN à 
DAN LAIN-LAIN... 
AKU JADI TERINGAT 
AKU TERINGAT DENGAN 
KEMBALI DENGAN b 
SAAT-SAAT AKU 
PENGALAMAN- 
PENGALAMANKU MEMBUAT MASAKAN 
ITU DENGAN 


HATI GEMBIRA. 


MAKANYA DENGAN 
MENYATUKAN SEMUA 
PENGALAMAN BER- 
HARGAKUITU..., 


411 

AKU MENCAMPUR 

SEMUANYA DALAM 
SATU MASAKAN. 

















BAIKLAH! 
PEMENANG 
LOMBA MASAK 
SOONDAE ADALAH 
JULIAN DOHK! 


NAPOLEON, 
KAMU LUPA 
SATU HAL YANG 
PENTING. 


DASAR DARI 
MASAKAN ITU. 
BUKAN DARI 
KETRAMPILAN 
ATAU BAHANNYA, 





TAPI МЕМІКІАІ 
HATI YAN 
MEMAKANNY, 


HOF д 
А 


МЕКЕ” 2 





YANG MENANG 
DARI LOMBA 
MASAK YA. 


ТУА, МАКАМ- 
LAH SEBELUM 
DINGIN. 





INI BARU 
RASA BUATAN 
IBUKU YANG 
KUCARI-CARL 








RASA DARI RASA HOROR 
(SELESAD 


